Kino 000 - Seial Kino
http://members.tripod.com/~Pucuk_Limau_Pelangi/cerita/kino.html

Pertama-tama, ini adalah serial tentang kehidupan di kota kecil, walau tak terlalu jauh dari kota besar. Ini juga cerita tentang Kino, seorang pria yang menjalani masa remaja, menembus gerbang keperjakaannya, dan akhirnya tumbuh sebagai lelaki matang. Kisahnya terbagai dalam berbagai babakan, dan pada babak awal Pembaca dapat menyimak kisah-kisah pubertasnya. Pada masa awal inilah, seksualitas dan sensualitas terbentuk, dan sering kali melalui bantuan orang-orang yang tak selamanya dekat dalam lingkaran keluarga atau teman. Dengan begitu, ini pula kisah tentang the coming of age yang kadang-kadang melodramatik. Jika Anda baru kali ini mengunjungi Serial Kino, ada baiknya membaca dahulu babak-babak awal cerita ini [http://members.tripod.com/~Pucuk_Limau_Pelangi/arsip_k.htm].

Kino tergolong pemuda konvensional, seorang pemuda biasa seperti kita-kita semua. Apa yang dialaminya merupakan kejadian biasa, dan bisa terjadi pada siapa saja, karena merupakan kelumrahan belaka. Tetapi, kita tahu ada banyak kelumrahan yang kita sembunyikan dengan seksama. Kita letakkan di lipatan-lipatan yang tak mudah ditemukan, agar tak menjadi keseronokan yang tidak sopan. Halaman-halaman berikut ini bermaksud mengungkap kelumrahan itu tanpa tergelincir menjadi keseronokan. Entah apakah maksud itu tercapai, Pembaca jua lah yang menjadi jurinya. 

Sekali lagi, nama dan tempat dalam cerita ini -tentu saja- adalah hayal belaka. Tetapi jika ada kesamaan dengan apa yang Anda temui dalam hidup nyata, penulis hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebetulan. Sambil mengucap terimakasih, karena kisah ini bisa mengungkap kenyataan. Selebihnya, inilah kisah erotik yang melulu menguraikan kenikmatan, sehingga tak sempat mengingatkan bahwa dunia ini tidak hanya berisi hal itu. Dan mengejar kenikmatan semata, bukanlah hal yang ingin ditegaskan. 

Selamat membaca! 


BABAK I: Mba Rien
Awal Perjumpaan
Ketika Bara Memercik
Menguak Rahasia Berdua
Menutup layar

BABAK II: Alma
Musim berderap berlalu (1)
Musim berderap berlalu (2)
Saatnya Berpisah
Selamat Tinggal, Alma

BABAK III: Bidadari
Seorang bidadari dan sebuah mimpi
Bayang-bayang bidadari
Interlude Indi dan Perjumpaan itu
Pertemuan Tak Terduga & Kembalinya Indi
Rahasia Ridwan & Petualangan pun Dimulai
Dalam Malam Kelam
Di Villa Asmara
Para Sahabat Datang dan Pergi
Musim Badai Tiba (1)
Musim Badai Tiba (2)
Musim Badai Tiba (3)

--------
Sampai di sini, rangkaian cerita Kino bercabang dua:
- Satu cabang akan membawa Anda ke kisah tentang Indi, Alma dan Rima, dengan judul Binar Bintang di Bentang Malam.
- Sedangkan cabang yang lain berisi cerita Kino ketika berjuang melawan maut, dengan judul Twilight Zone.

Sebaiknya, Anda membaca Binar Bintang terlebih dahulu, walaupun Twilight Zone merupakan rangkaian langsung (direct link) dari cerita Musim Badai ini.
[http://members.tripod.com/~Pucuk_Limau_Pelangi/arsip/T3.html]
--------

Binar Bintang 1-4 (side story)

The Twilight Zone 1-3
Percakapan Dua Hati
Selamat Datang Kesendirian
Pulang 1-?

Kino Baru
- Kartu Biru Itu....
- Kerinduan Indi
- Kecemburuan kita
- Suara sunyi 1 dan 2
- Sang troubadour 1 sampai 4

Menguntai Masa Lalu (?)

